INFORMASI - 


DYAYAM 
PENGAMBILAN 


KEPUTUSAN 


AKUNTANSI, INFORMASI DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


RER 


KONSEP & PERILAKU BIAYA 


NCANAAN & 


PENGENDALIAN » PELAPORAN 


SEGMEN & PERTANGGUNG 
JAWABAN » CVP ANALYSIS 
DALAM PENGAMBILAN 


KEPU 


TUSAN » INFORMASI 


RELEVAN DALAM PENGAMBILAN 


KEPU 


TUSAN TAKTIS 


“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DALAM PENETAP HARG 


JUAL 


“ KEPUTUSAN INVESTASI 


MODAL 


Ishak The, S.E., M.M., CPMA. 
Arief Sugiono, S.E., M.Ak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI 
Informasi 
dalam 
Pengambilan 
Keputusan 


Ishak The, S.E., M.M., CPMA. 
Arief Sugiono, S.E., M.Ak. 


G srASMDO 
Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2015 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI 
INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Ishak The, S.E., M.M., CPMA 
Arief Sugiono, S.E., M.Ak. 


O Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang 
E 


Editor: Adipramono 
Desainer sampul: Gun 
Penata isi: Gun 


Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo, anggota Ikapi, 
Jakarta, 2015 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku 
ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD- 
ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/ 
Penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 


tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


@ KOMPAS GRAMEDIA 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


KATA PENGANTAR 


Puji dan syukur atas berkat dari Tuhan YME sehingga kami dapat 
menyelesaikan buku ini dengan baik. 


Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang merangkum 
seluruh kegiatan (aktivitas ) perusahaan. Salah satu tugas penting 
bagi manajemen perusahaan adalah melakukan penyusunan 
laporan keuangan setiap tahun. 


Informasi-informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan 
sangat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik 
untuk melakukan analisis serta bagi pihak manajemen perusahaan 
sebagai langkah dalam pengambilan keputusan. 


Buku ini disusun untuk menyajikan pengetahuan bagi mereka 
yang akan mempelajari bagaimana Akuntansi dapat digunakan 
sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Buku ini disusun 
dengan sangat sederhana sehingga bagi orang awam juga dapat 
membaca dan memahami serta dapat mengolah informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis 
berharap untuk dapat membantu berbagai pihak yang ingin 
memahami mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan 
berdasarkan informasi dalam akuntansi. 


Ucapan terima kasih. 


Penulis tidak menyatakan bahwa tulisan dalam buku ini merupakan 
karangan yang orisinal, melainkan dukungan oleh tulisan yang 
telah ada sebelumnya dari para ahli seperti yang tercantum dalam 
daftar pustaka. Penulis pun menyampaikan salut serta terima kasih 
kepada mereka semua. 


Juga ucapan terima kasih sedalam-dalamnya ditujukan kepada 
rekan-rekan dosen Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta yang 
tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


iv AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Terima kasih juga disampaikan kepada pihak penerbit Grasindo 
yang telah bersedia menerbitkan buku ini. 


Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan pihak-pihak 
lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam rangka 
penyusunan buku ini. 


Akhir kata ,”tidakada gading yang tak retak” penulis menyadari juga 
buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena 
itu, penulis dengan senang hati untuk menerima saran, masukan, 
serta kritik oleh siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan buku 
ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sangat 
berharga kepada banyak pihak pengguna buku ini. Terima Kasih. 


Jakarta, Juni 2015 


Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR 


BAB1 


BAB 2 


BAB 3 


BAB 4 


AKUNTANSI, INFORMASI DALAM 1-14 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Informasi Akuntansi 

Jenis-jenis dari Informasi Akuntansi 

Siklus Akuntansi 

Laporan Keuangan 


KONSEP & PERILAKU BIAYA 15-28 
Biaya (Cost) VS Beban (Expenses) 

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Fungsi 

Manajemen 

Perilaku Biaya 

Pelaporan Biaya Variabel dan Biaya Tetap 


PERENCANAAN & PENGENDALIAN 29 — 47 
Karakteristik Anggaran 

Anggaran Induk 

Penggunaan Anggaran dalam Evaluasi 

Kinerja 

Tanggung Jawab terhadap Pengendalian 

Faktor Manusia dalam Penganggaran 


PELAPORAN SEGMEN & 49 -— 76 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pusat Pertanggung Jawaban - Pusat Biaya 

Pusat Pertanggung Jawaban - Pusat 

Pendapatan 

Pusat Pertanggung Jawaban - Pusat Laba 

Pengukuran Kinerja Pusat Laba dengan 

Menggunakan Laporan Laba Rugi Variabel 

& Konvensional 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


V 


Vi AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Laporan Laba Rugi Segmen dengan 
Metode Biaya Variabel 

Pusat Pertanggung Jawaban - Pusat 
Investasi 

Penetapan Harga Transfer 


BAB5  CVP ANALYSIS DALAM 77 - 103 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Break Even Point VS CVP Analysis 
Konsep Marjin Kontribusi 
Pendekatan Matematis dalam CVP Analysis 
Penyajian CVP dalam Grafik 
Grafik Profit - Volume 
CVP Analysis dengan Multi Produk 
CVP Analysis dalam Pengambilan Keputusan 
Marjin Pengaman dalam CVP Analysis 
Analisis Keputusan dalam Menutup Usaha 
Analisis Sensitivitas dan Pengungkit 
Operasi 
Asumsi-Asumsi dalam CVP Analysis 


BAB 6 INFORMASI RELEVAN DALAM 105 -133 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS 
Konsep Biaya Relevan 
Cost Indifference Point 
Aplikasi Penggunaan Biaya Relevan 
Masalah dalam Konsep Biaya Relevan 
Biaya Oportunity dan Alih Daya 
Memaksimalkan Laba pada Perusahaan 
yang Menghasilkan Beragam Produk 


BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM 135 -150 
PENETAPAN HARGA JUAL 
Faktor yang Berpengaruh terhadap 
Penetapan Harga 
Jangka Waktu Penetapan Harga 
Pendekatan-Pendekatan Penetapan 
Harga untuk Jangka Panjang 
Price Indifference Point 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN vii 


BAB 8 KEPUTUSAN INVESTASI MODAL 151 - 169 
Penentuan Besarnya Kebutuhan Dana 
Pemilihan Alternatif Kebutuhan Modal 
Pemilihan Kebutuhan Pendanaan dalam 
Grafik 
Keputusan Investasi dengan 
Penganggaran Modal 
Teknik-Teknik dalam Penganggaran Modal 
Usulan Investasi 


LAMPIRAN 1. NILAI WAKTU DARI UANG 171 -178 
LAMPIRAN 2. BIAYA MODAL 179 -189 
LAMPIRAN 3. TABEL BUNGA 191 - 203 
BIOGRAFI SINGKAT 204 
DAFTAR PUSTAKA 205 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


L 


AKUNTANSI, 
INFORMASI 
DJAWAM 
PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari 
kegiatan akuntansi (siklusakuntansi) yang mencerminkan kondisi 
keuangan dan hasiloperasi perusahaan. Informasi tentang kondisi 
keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi 
berbagai pihak, baik pihak-pihak yang ada di dalam (Internal 
perusahaan maupun pihak-pihak yang berada diluar (ekternal 
perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dipakai 
sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, dan karena 
inilah maka sering disebut juga “language of business" 


INFORMASI AKUNTANSI 


Sebelum membahas mengenai akuntasi, maka akan disajikan 
definisi-definisi dari akuntansi itu sendiri. 


Menurut American Institute of Certifed Public Accountants (AICPA), 
1953, dalam Accounting Terminology Bulletin No. 1: 


“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 
significant manner and in terms of money, transactions, and events, 
which are, in part at least of financial character and interpreting the 
results there of” 


Yang diterjemahkan, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, 
pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan suatu cara tertentu, 
yang dinyatakan dalam uang, transaksi dan peristiwa, paling tidak 
mengenai karakter keuangan dan penafsiran hasil. 


Menurut American Accounting Association (AAA), 1966, dalam 
A Statement of Basic Accounting Theory : 


“Accounting is the process of identifying, measuring, and 
communicating economic information, to permit informed judgment 
and decisions by users of the information." 


Yang diterjemahkan, akuntansi adalah suatu proses yang meliputi 
identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi 
yang memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan yang 
berharga oleh pengguna informasi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


aa 
Akuntansi 
dapat juga 
disebut dengan 
“language of 
business” 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


AICPA merumuskan ulang pengertian akuntansi melalui Accounting 
Principles Board (APB)dalamOpinion No. 4, 1970 : 


“Accounting is a service activity. It's function is to provide guantitative 
information, primarily financial in nature, about economic entities, 
that is intended to be useful in making economic decisions, in making 
reasoned choices among alternative sources of actions." 


Yang diterjemahkan, akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi 
untuk menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif, terutama 
tentang keuangan dari suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan 
untuk dapat berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 
dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang 
kuat dibandingkan jika mengambil pilihan yang lainnya. 


Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 


1. Akuntansi merupakan suatu proses identifikasi/pengenalan, 
pengukuran dan pelaporan ekonomi. 


2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan 
berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi 
pihak yang memerlukan. 


Tujuan utama dari proses tersebut adalah sebuah informasi yang 
sangat berguna bagi pengambilan keputusan, baik itu keputusan 
oleh pemilik, manajemen perusahaan, kreditur, regulator, dan 
pihak-pihak lain yang berkepentingan. 


Seperti telah disebut di atas bahwa informasi yang dihasilkan sangat 
luas dan mencakup seluruh aktivitas bisnis secara keseluruhan 
maka disebut juga dengan bahasa bisnis. Biaya, harga, volume 
penjualan, keuntungan, dan return adalah sebuat pengukuran 
akuntansi. 


Selain untuk pengambilan keputusan, Akuntansi memiliki 
kegunaan sebagai berikut. 


1. Perencanaan (Planning), melalui informasi ekonomi yang tepat, 
maka manajemen perusahaan dapat menyusun rencana, baik 
bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 


A AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


2. Pengendalian (Controlling), melalui informasi ekonomi yang 
akurat, maka manjemen perusahaan dapat mengontrol, menilai 
terhadap jalannya perusahaan. 


3. Pertanggungjawaban (Responsibility), meskipun — laporan 
bersifat data kuantitatif, tetapi dapat dipergunakan juga untuk 
menelusuri data kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk 
bahan pertanggungjawaban manajemen. 


Proses 
Akuntansi 


N 


Informasi 


Aktivitas 
Akuntansi 


"4 Laporan hasil 


Ekonomi 


oa 


Pengambilan 


Keputusan 


Informasi dalam dunia bisnis merupakan subyek penting dalam 
berbagai keputusan manajemen. Hal ini disebabkan karena 
luasnya cakupan dari akuntansi, semua pengambil keputusan 
harus mengetahui dan memahami informasi akuntansi dan 
mampu menggunakannya dalam pengambilan keputusan, baik 
dalam organisasi bisnis maupun non-bisnis. 


Bagi seorang manajer, akuntansi sangat bermanfaat karena dapat 
membantu untuk mengetahui dan memahami prestasi kerja di 
samping itu juga digunakan untuk menganalisis perubahan yang 
terjadi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


JENIS-JENIS INFORMASI AKUNTANSI 


Sebagaimana halnya pengambilan keputusan pada kondisi 
ekonomi, terdapat pula berbagai jenis dari informasi akuntansi, 
yaitu sebagai berikut. 


Akuntansi Keuangan (Financial Accounting), menitikberatkan 
pada pelaporan transaksi bisnis untuk kepentingan eksternal 
(pemegang saham, kreditur, regulator/pemerintah) maka akuntansi 
keuangan sering juga disebut dengan akuntansi eksternal. 


Akuntansi Manajemen (Management Accounting), menitik 
beratkan pada pelaporan transaksi bisnis untuk kepentingan 
manajemen perusahaan, maka sering disebut dengan akuntansi 
nternal. 


Setiap level manajer membutuhkan informasi akuntansi 
manajemen setiap saat, oleh karena itu mereka wajib mengetahui 
dan memahami proses dan sistem akuntansi agar mereka mudah 
membaca dan memahaminya. 


Akuntansi Internal Akuntansi Eksternal 


Penyajian informasi  Tidakterikatdengan — terikat dengan prinsip- 


prinsip-prinsip prinsip akuntansi 
akuntansi 
Pengguna informasi Manajemen Pihak Eksternal 
Perusahaan 
Dampak perilaku Perilaku manajemen — Perilaku ekonomi 
Dimensi Waktu Masa mendatang Historis 
Waktu penyajian fleksibel Waktu tertentu 
Sifat pelaporan Rinci Garis Besar 
Aktivitas penyajian Multidisiplin ilmu Akuntansi 


Data-data historis dalam laporan keuangan diolah menjadi 
informasi relevan sebagaialat untuk pengambilan keputusan. Biaya- 
biaya harus diklasifikasikan kedalam biaya variabel dan biaya tetap 
untuk memudahkan membuat perencanaan dan pengendalian 
kegiatan. Volume penjualan dan harga jual harus diramalkan untuk 
pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Di samping itu, manajemen juga harus mengetahui informasi 
nilai persediaan, informasi harga pokok penjualan perunit, 
informasi tentang penyimpangan, biaya modal yang semuanya itu 
merupakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 
eputusan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan. 


nformasi akuntansi memegang peranan sangat penting dalam 
pembuatan anggaran (budget), dimana sebagai pedoman 
pelaksanaan kerja dan pedoman pengendalian. Budget tersebut 
harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis, 
ekonomi, sosial, bahkan perubahan politik. Oleh karenanya, 
manajemen perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada anggaran, 
tetapi harus selalu mampu untuk membuat penyesuaian mata 
anggarannya dengan perubahan, baik perubahan kondisi internal 
maupun eksternal. 


Pengguna Informasi Informasi Keuangan Pendukung 


Keputusan 


Evaluasi 
Performa 
Investor In abllas Strategi 


Kreditur & Posisi Perpajakan 
Manajemen Alokasi 


Pemilik Sumber Daya 


e ArusKas 
Konsumen Keputusan 


Regulator Pendanaan 


Hubungan 
Terhadap 
Buruh 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


SIKLUS AKUNTANSI 


Pencatatan transaksi secara langsung dari transaksi ke dalam 
laporan keuangan akan memiliki risiko yang besar dalam 
menimbulkan kesalahan. Apabila terjadi kesalahan akan sangat 
sulit untuk menemukan letak kesalahan tersebut. Oleh karena itu, 
pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan dilakukan dalam 
beberapa tahap yang dikenal dengan siklus akuntansi. 


Tahap Pencatatan 


Siklus akuntansi selalu dimulai dari adanya suatu transaksi atau 
kejadian yang harus dicatat. Transaksi, merupakan tindakan 
yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal yang 
berhubungan dengan pihak asing (luar). Kejadian (event), adalah 
tindakan yang terjadi di dalam perusahaan . 


Sebelum transaksi dicatat harus dibuatkan bukti transaksi yang 
disebut dokumen sumber atau bukti transaksi yang selanjutnya 
menjadi bukti pembukuan. Sebelum dilakukuan pencatatan bukti 
transaksi tersebut harus diteliti lebih dahulu keabsahannya. Setelah 
itu, barulah dilakukan pencatatan dalam jurnal secara kronologis 
menurut urutan waktu. 


Tahap Pengikhtisaran 


Dari tahap pencatatan tersebut di atas maka proses berikutnya 
adalah tahap pengikhtisaran, yang terdiri dari: 


# Neraca saldo, merupakan daftar yang berisi saldo-saldo dari 
rekening buku besar. 


» Kertas Kerja, digunakan untuk mempermudah/menjadi alat 
bantu dalam penyusunan laporan keuangan. 


# Jurnal penyesuaian, digunakan untuk memperbaharui data 
perkiraan yang terdapat pada buku besar. Dengan demikian 
maka informasi ekonomi diperlukan untuk memperbaharui 
data buku besar. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 


8 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


# Jurnal penutup, digunakan untuk menutup rekening nominal 
yang terdapat dalam rugi laba. Secara formal, jurnal penyesuaian 
dan jurnal pentup dipindahkan ke dalam buku besar untuk 
menutup rekening sementara. 


» Neraca saldo penutupan, setelah buku besar ditutup maka 
dapat dihitung saldo dalam buku besar dan juga dapat disusun 
neraca saldo setelah penutupan. Hal ini sekaligus berfungsi 
sebagai pengontrol kebenaran jumlah debet dan kredit. 


Tahap Pelaporan 


Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari 
kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi 
keuangan dan hasil operasi perusahaan. 


Bukti Pembukuan 


Tahap Jurnal 
Pencatatan 


Buku Besar 


Neraca Saldo 


Jurnal Penyesuaian 


Tahap 


Tah 
Pengikhtisaran na 


Pelaporan 


Laporan Keuangan : 


Jurnal Penutup 


Neraca saldo Penutupan 
Neraca 


Rugi/ Laba 


Laba Ditahan 
Arus Kas 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 9 


LAPORAN KEUANGAN 


Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa laporan keuangan 
merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan 
perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 4 (empat) laporan dasar, 
yaitu : 


Neraca, menunjukan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, 
kewajiban serta modal pada waktu tertentu seperti 31 Desember 
20x1. 


PT. XYZ 
NERACA 
Per 31 Desember 20x1 
Aktiva Kewajiban & Modal 
Aktiva Lancar : 
- Kas XXX | - Kewajiban Lancar XXX 
- Non Kas XXX 


Total Aktiva Lancar — XXX | Total Kewajiban Lancar XXX 


Aktiva TidakLancar — XXX | Kewjiban Jangka Panjang 
Modal 


Total Aktiva XXX | Total Kewajiban & Modal | XXX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Laporan Rugi Laba, menyajikan hasil usaha perusahaan yang 
meliputi pendapatan dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai 
akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu seperti 
periode Januari sampai dengan Desember 2006. 


PT. XYZ 


Laporan Rugi Laba 
Periode 1 Jan - 31 Des 20x1 


Penjualan XXX 
Harga Pokok Penjualan (XXX) 
Laba Kotor XXX 
Biaya Usaha (XXX) 
LABA USAHA XXX 
Pendapatan dan Biaya Lain XXX 
LABA sebelum Pajak XXX 

Pajak XXX) 
LABA Setelah Pajak XXX 
Deviden (XXX) 
Laba Ditahan tahun berjalan XXX 


Laporan Perubahan Modal/Laba Ditahan, yang memuat 
tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam Neraca untuk 
menunjukan suatu analisa perubahan besarnya laba selama jangka 
waktu tertentu. 


PT. XYZ 
Laporan Laba Ditahan 
Untuk Tahun 20x1 

Laba ditahan (awal), 1 Januari 20x1 XXX 
Pendapatan Netto dan Pos-pos insidentil XXX 

XXX 
Pembayaran Deviden XXX 
Laba Ditahan (akhir), 31 Desember 20x1 XXX 


Laporan Arus Kas, memperlihatkan aliran kas selama periode 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber 
kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang 
dicakup. 


PT. XXX 
Laporan Arus Kas 


Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 


Arus Kas dari aktivitas operasi XXX 
Arus Kas dari aktivitas investasi XXX 
Arus Kas dari aktivitas pendanaan XXX 
Kenaikan (penurunan) kas XXX 
Kas dan setara kas awal tahun XXX 
Kas dan setara kas akhir tahun XXX 


HUBUNGAN ANTAR-LAPORAN SERTA 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa laporan keuangan 
menjadi satu kesatuan dimana masing-masing laporan saling 
terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan sifat 
dari setiap laporan dapat digambarkan seperti di bawah ini. 


Awal Periode Akhir Periode 
HH wkv TA 


—-“-)c:- 


Neraca Awal Laporan Laba Rugi Neraca Akhir 
Laporan Laba Ditahan 
Laporan Arus Kas 


Neraca menyatakan posisi narta, Kewajiban, aan mogai perusanaan 
pada tanggal tertentu dan akan dihubungkan dengan laporan dari 
kegiatan perusahaan selama periode tersebut, yaitu laporan laba 
rugi yang akan menghasilkan neraca pada akhir periode. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


12 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Dalam persamaan dasar akuntansi dijelaskan bahwa Aktiva — Utang 
# Modal yang mencerminkan neraca perusahaan. Sedangkan 
laporan rugi laba merupakan unsur-unsur pembentuknya 
dari neraca tersebut. Contoh: pembelian barang dagangan, 
pada laporan laba rugi akan masuk dalam unsur harga pokok 
penjualan sedangkan pengaruh terhadap neraca perusahaan 
adalah menambah aktiva perusahaan berupa persediaan serta 
mengurangi aktiva yang lain, yaitu kas apabila pembelian dilakukan 
secara tunai atau menambah utang jika perusahaan melakukan 
pembelian secara kredit. 


Secara garis besar hubungan antar-laporan digambarkan sebagai 
berikut. 


Seorang pengambil keputusan menyusun strategi, kebijakan dan 
program kerja, anggaran, mengendalikan kegiatan operasi, dan 
menilai kinerja para pelaksana. Perilakunya sangat ditentukan oleh 
kondisi obyektif perusahaan, yaitu antara lain: 


Kondisi organisasi, terutama oleh gaya pemilik perusahaan 
dalam mengambil keputusan tentang besarnya tingkat hasil 
atas investasinya (return on investment — ROI) dan tingkat hasil 
pengembalian atas modal (return on eguity — ROE) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 13 


1. Kondisi peralatan kerja (capital intensive atau labor intensive). 
Metode kerja. 

Sasaran yang akan dicapai. 

Sikap dan perilaku bawahan dalam menerima dan melaksanakan 
tugas pekerjaan. 


SP »£ » 


Di samping itu, perilaku pengambil keputusan dipengaruhi oleh 
kepentingan dalam memperoleh sumber daya organisasi untuk 
melaksanakan tugasnya maupun kepentingan pribadinya yang 
menyangkut kepentingan materiil (imbalan) dan non-materiil 
(penghargaan). 


teraksi dengan akuntansi sangat penting agar keputusan yang 
akan diambil tepat sasaran. Interaksi itu harus merupakan jaringan 
sistem dimana unsur yang satu saling mempengaruhi terhadap 
unsur yang lain. Kerangka berpikir inilah yang dipersatukan oleh 
informasi akuntansi yang kelak akan menjadi inti keputusan untuk 
mencapai sasaran dan tujuan. 


5 


KEGIATAN BISNIS 


NERACA LABA RUGI ARUS KAS 


KEPUTUSAN 


KELANGSUNGAN 
HIDUP 
PERUSAHAAN 


OPERASIONAL INVESTASI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


14 AKUNTANSI - INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Untuk memahami dunia bisnis ditinjau dari sudut akuntansi, 
para pengambil keputusan harus memahami hubungan antara 
dunia bisnis, laba-rugi, informasi, keputusan, dan kelangsungan 
hidup perusahaan. Para pengambil keputusan harus sepenuhnya 
paham bahwa keputusan yang diambil memiliki tujuan, yaitu 
kelangsungan hidup perusahaan. 


Suatu perusahaan dapat melangsungkan hidup dengan baik jika 
manajemen mampu menghasilkan laba yang memadai untuk 
penghasilan (kontribusi) terhadap pemilik berupa deviden dan 
pengembangan perusahaan berupa laba ditahan. 


Dalam upaya pengembangan 
perusahaan, manajemen — harus 
memberikan — kepuasan — kepada 
pelanggan dan karyawan. Kepuasan 
pada pelanggan direalisasikan dalam LAPORAN 
bentuk produk berkualitas, harga KEUANGAN 
terjangkau, dan distribusi yang baik 
yang dikemas dalam suatu layanan 
purna-jual yang baik. Sedangkan 
kepada karyawan direalisasikan dalam DATA HISTORIS YANG 
bentuk imbalan yang layak, jenjang DIOLAH MENJADI 
karier, pengembangan keterampilan, INFORMASI RELEVAN 
pengetahuan melalui pendidikan dan 
pelatihan. 


DUNIA BISNIS 


LABA MELALUI KEPUASAN 
PELANGGAN DAN 
KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 


KONSEP 
& PERILAKU BIAYA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


